





GOLDEN 
SPOON 


CERITA & GAMBAR HD3 















HARI INI KATANYA 

SEMUA PERGI KARENA 
TAEYONG TRAKTIRAN, BILANG 
DONG KALAU MAU 
DATANG... 


APA... 
KABARMU? 


; = 
um 


















...GIMANA KEADAAN 
PERUSAHAANMU? KEMARIN 
INI MUNCUL BERITA KALAU 
KALIAN BANGKRUT. 
APA ITU BENAR? 





GIMANA 
SIH MENGELOLA 
PERUSAHAANNYA? 
KENAPA DALAM BERAPA 
BULAN JADI BEGITU? 

















YAH, APA MUNGKIN 
BISA JADI SEPERTI ITU 
KARENA KEMALANGAN 
BERTUMPUK-TUMPUK 





DARI UTANG AKIBAT INVESTASI, 
KETUA KANTOR PUSAT MEMBAWA 
PERGI DANA, DAN OPINI BURUK 

TENTANG AKAR PERUSAHAAN? 


HARUSNYA 
TETAP MEMBANGUN 
APARTEMEN DAN BANGUNAN AJA. 
NGAPAIN MEMPERLUAS 
BISNIS? 





BIKIN ORANG 
YANG BELI SAKIT 
KEPALA AJA. 












...KAMU ОРАН 
DATANG SAMPAI SINI 
TAPI SEKARANG 
MALAH DIAM AJA 








MASIH 
SAMA AJA 
YA. 


KAMU NGGAK 
ADA PEMBICARAAN 
LAIN SELAIN UANG? 















IYA! KAMU 
SUDAH TAHU KAN! 
MEMANG AKU 
BEGINI! 












KAMU SENDIRI YANG 
BILANG KALAU AKU ORANG 
YANG MEMENTINGKAN UANG 
DARIPADA PERASAAN ATAU 
HAL LAINNYA! 




















OKE, MAU 
TAHU HUBUNGAN KITA?! 
KELUARGAMU SUDAH MAU 
BANGKRUT DAN MANAJER OH 
MENGANGGAPKU PEMBANTU! 








DALAM SITUASI 
SEPERTI ITU, AKU HARUS 
BERJUANG KERAS KALAU 
MAU BERSAMAMU! 






DAN LAGI 
UDAH MUSTAHIL 
UNTUK MELEBUR 
SENDOK EMAS 
TAEYONG! 














DALAM KEADAAN 
SEPERTI INI, DI SISI LAIN JUHEE 
DARI NA GROUP ADALAH PACARKU! 
MENURUTMU YANG MANA 
YANG LEBIH MUDAH? 

















AKU AMBIL 
SENDOKKU YANG 
KAMU TEMUKAN 
DAN KABUR! 





KARENA AKU 
TAKUT KAMU MAIN-MAIN 
LAGI DENGAN SENDOKKU 
SEPERTI DULU! 










AKU TAHU! 

AKU BAJINGAN! 
SEMUA ORANG PASTI 
BAKAL MENCELAKU! 








TAPI... AKU 
SELALU BERPIKIR...! 











SEMUA ORANG 
PASTI BAKAL BEGINI 
KALAU KEADAANNYA 
SEPERTIKU. 














AKU CUMA 
DATANG UNTUK 
MENANYAKAN 
ITU. 










KAMU 
BILANG KAMU SUKA 
PADAKU, KITA SALING 
MENYUKAI. 


JANGAN 
NGOMONG 
PERTI ITU. 





KA, KAMU 
MASIH SUKA PADAKU 
WALAUPUN AKU 
MENGKHIANATIMU? 












KALAU AKU 
BILANG IYA, 










APA KAMU 
AKAN KEMBALI 
PADAKU? 















AKU AKAN 
MENIKAH DENGAN 
JUHEE. 



























APA 
HUBUNGANNYA. 




















APA-APAAN 
INI SUJIN? YEOJIN 
JUGA IKUT PERGI?! 











HEI ΗΕΙ- AKU NGGAK 
TAHU ADA APA DI ANTARA 
KALIAN BERDUA, TAPI YEOJIN 
BILANG INGIN BAIKAN 
DENGANMU. 








AYO KITA 
BAIKAN KALI INI. 
AKU YAKIN... KITA BISA 
JADI TEMAN BAIK. 














AH, NGOMONG- 
NGOMONG KALIAN 
BELUM SARAPAN 
KAN? 





IYA YA~? 
HABIS TAKUT MACET 
JADI KITA BERANGKAT 
PAGI-PAGI. 

РАН 
Ηταν TOL 


PERIST! 










HIHI, DASAR 
CEWEK-CEWEK RAJIN. 
SUDAH KUDUGA BAKAL 
BEGITU MAKANYA AKU 
BAWA KIMBAP. 












WAH! YEOJIN 
MEMANG PENGERTIAN! 
| LOVE YOU! 

























ANDA DATANG 
LAGI HARI INI. 








BELAKANGAN 
ANDA SERING 
DATANG YA, 
HOHO~ 

























AH YA, TAS YANG 
ANDA TITIPKAN SEKITAR 
DUA BULAN LALU APA 
TIDAK APA-APA DISIMPAN 
TERUS? 





AH... IYA, SAYA 
MAU AMBIL KIRA-KIRA 
MINGGU DEPAN. SAAT ITU 
SAYA AKAN KEMBALI 
LAGI KE SINI. 










HAHA, BAIKLAH. 
KALAU GITU SANTAI 
SAJA DI SINI. 


YA, TERIMA 


KASIH. 





























OH! 
ANG! 
ANN 


ἐν 










CECUNGUK INI, 
ADA APA BELAKANGAN 
NGGAK MAIN SAMA 












KATANYA 
KAK JANGWON MAU 
MENIKAH... 


WAHAHA, 
MAKASIH YA! 









IYA, NGGAK 


SANGKA KAU TIBA-TIBA 
κ MAU ΜΕΝΙΚΑΗ. ware 









ΑΝ, "W 
M 


L^ 





BAHKAN 
BUKAN DENGAN ORANG 
YANG DUODOHKAN DARI 
KELUARGA, ТАР! DENGAN 
KAK YUNA! 















KALIAN 
NGGAK TAHU? 
AKU KAN SUDAH 
SUKA YUNA DARI 
DULU BANGET. 


AKU ΙΑ SIAP KOK 
ΕΑΝ KATA-KATA YUNA-KU, 
RANG AKU SESUATU 


AKU PACARAN 
DIAM-DIAM DENGAN 
YUNA SETELAH DIA MEMBUKA 
HATINYA SEKITAR SETAHUN 
YANG LALU! 
















MEMANGNYA CEWEKMU 
CUMA SATU-DUA ORANG? 
SIAPA YANG PEDULI KAU SUKA 
YUNA ATAU HYERA? 


KAK HYUNJAE MASA 
BICARA SEPERTI ITU 
DI SINI... 









POKOKNYA 
SEKARANG AKU SUDAH 
MENETAPKAN HATI 
PADA YUNA! 












BUKANNYA 

KARENA DIA HARUS 

PULANG KE KOREA 
UNTUK WAMIL? 


DIM 






DASAR 
BEDEBAH-BEDEBAH 
NGGAK TAHU DIRI. 
HARUSNYA KALIAN 

PERGI WAMIL... 



















KIRA-KIRA SIAPA 
YANG BAKAL MENYUSUL AKU 
MENIKAH SELANJUTNYA YA~? 
KALAU SESUAI UMUR, 
DONG HYUNJAE? 





WAH WAH, AKU 
MASIH 27, AKU MAU 
MAIN-MAIN DULU 
10 TAHUN. ) 

y ANG 
Әмен 









KALAU GITU 
| І TAEYONG? 






AH, DENGAN 
NA GROUP ITU? 






BUKAN LAH, 
DENGAN YEOJIN! 












KENAPA KAGET~? 
SEMUA ORANG SUDAH 
TAHU KAU PACARAN 
DENGAN YEOJIN. 





CIH, SUDAH 
KUDUGA BEGITU... 














OHO~ 
SEPERTINYA DUA 
ANAK INI NGGAK BOLEH 
DIBIARKAN DUDUK DI 
SATU TEMPAT. 





NGGAK USAH 
SOK PERHATIAN 
SEPERTI ITU~. 









DARI AWAL AKU 
SUDAH TAHU. AKU JUGA 
PERNAH LIHAT MEREKA 
SEDANG GELAYUTAN. 





WAH! DASAR 
KAU BEDEBAH, 
SOK SETIA PADA 
JUHEE! 













YAH, 
MUNGKIN 
MALAH BAGUS 









KARENA JUHEE 
ADA SUNGCHON! 














HMM... TAPI OH 
CONSTRUCTION YANG MAU 
BANGKRUT NGGAK BISA 
DIBANDINGKAN DENGAN NA 
GROUP KAN? 





SKALA 
PERUSAHAANNYA 
JUGA BEDA BERKALI 
LIPAT. 









AKU NGGAK TAHU 

KAMU SEBERAPA SUKA 
YEOJIN ТАР! КАМИ JUGA PUNYA 
JANJI MENIKAH POLITIK 
DENGAN NA. 













TERSERAH 
KALAU PACARAN, TAPI 
BUKANKAH LEBIH BENAR 
KALAU MENIKAH DENGAN 

ANAK PERUSAHAAN 
NA? 



















BANYAK YANG HARUS 
KITA PIKUL KALAU BERGERAK 
SESUAI PERASAAN 
SUKA SAJA. 











ORANG BIASA 
JUGA MENYIAPKAN 
UANG UNTUK 
MENIKAH 





DAN ORANG 
SEPERTI KITA, SKALA 
PERUSAHAANNYA 
BISA BERUBAH. 

















KATANYA KAN WAKTU 
ZAMAN FEODALISME ABAD 
PERTENGAHAN ORANG-ORANG DULU 
MEMPERLUAS KEKUASAAN DAN 
MENJALANKAN POLITIK DENGAN 
PERNIKAHAN SEPERTI ITU. 





DALAM 
HAL KEKUASAAN, 
PERNIKAHAN ITU SEPERTI 
BISNIS UANG YANG 
MENJAGA TALI DARAH. 







ORANG BIASA JUGA 
PASTI MENGERTI, ADA 
GAMBARAN YANG NGGAK 
DIKETAHUI KENYATAANNYA 
SEMACAM DAFTAR LEVEL 

PERNIKAHAN. 
SUPPLY 
TANPA-DEMAND A NITA 















PRIA 










LEVEL 1 HAKIM LULUSAN LEVEL 1 ASET ORANG TUA 
UNIVERSITAS XX LEBIH DARI 100 MILIAR 

LEVEL 2 JAKSA LULUSAN LEVEL 2 ASET ORANG TUA 
UNIVERSITAS XX LEBIH DARI 50 MILIAR 





LEVEL 3 ASET ORANG TUA 
LEBIH DARI 10 MILIAR 





LEVEL 3 DOKTER LULUSAN 







UNIVERSITAS ХХ LEVEL 4 PEMENANG KONTES 
LEVEL 4 KETURUNAN ASING KECANTIKAN ATAU 
LULUS UJIAN PENYETARAAN SELEBRITI 










JADI MENURUTKU, 
NGGAK AKAN ADA ORANG 
YANG MENCELA KALAU KITA 
MENIKAH SECARA POLITIK. 





















WAH WAH, 
MASIH BELUM BISA 
MELEPAS YEOJIN 


YA! MAU 


MENGHUBUNGKAN 
TAEYONG DAN 
JUHEE LAGI? 


NGOMONG 
APA KAU? 


DIA BILANG 
GITU, GIMANA 
MENURUT 
KALIAN? 













SEMUANYA HARUS 
DIPIKIRAN DENGAN 
UANG SEBAGAI PATOKAN 
SEPERTI ITU? 


SEBENARNYA PASTI 
ADA STANDAR LAIN YANG 
PALING PENTING DI DALAM 

HATI KALIAN KAN. 

















ENTAH ITU MIMPI, 
KELUARGA, ATAU CINTA, 
NGGAK MUNGKIN CUMA 
UANG KAN. 





AKU BENAR-BENAR 
NGGAK TAHU KENAPA 
JADI SEPERTI INI? 















MEMANG... 
MEMANG BENAR ADA 
YANG NGGAK NYAMAN 
KALAU NGGAK ADA 





ТАР! КАТАП 
SEMUA HAL DIPATOKKAN 
DAN BERTUJUAN 
PADA ITU... 









SEPERTINYA 
NGGAK BENAR... 























PIDATO DARI 
KONGLOMERAT 
GLOBAL! 





BENAR-BENAR 
PENUH INSPIRASI 
YA! 











WAH PIDATO 
TIPUAN KAMU HEBAT 
JUGA, KALAU NGOMONG 
BEGITU DI LUAR BISA 
DICELA KAMU?! 





MEMANG 
APA NILAI PALING 
PENTING UNTUKMU 
SAAT INI? BUKANNYA 
HDO DAN UANG? 









HEI, SELAMA KAU 
LAHIR DI KELUARGA ITU, 
OMONGAN SEPERTI ITU 
SAMA SEKALI NGGAK 
MEYAKINKAN TAHU? 













KALAU MAU 
MENYEBARKAN OPINI ITU, 
KAU HARUS MEMBUANG 
POSISI PEWARIS НОО 
DULU. 











BENAR, 
APA AKU... 





BISA DISEBUT SEBAGAI 
TAEYONG HWANG...? 








SUDAH 
KUDUGA AKU... 














